
'PintfUKOK 

GERAKAN PEMUDA ANSOR 

Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan 

Secretariat: Dusun Marlabang Desa Tanagurah Barat Sepulu Bangkalan 

Telp. 087752558111 


SURAT KEPUTUSAN 

No : 01/PAC/SK-01/I/2018 

Tentang 

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT 

" RIJALUL ANSOR " 

PIMPINAN ANAK CABANG GP ANSOR KECAMATAN SEPULU 


Bismillahirahmanirrahiem. 

Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sepulu 


MENIMBANG 


a. Bahwa hasil Konferensi PAC mengamanatkan pada Pimpinan Anak Cabang 
GP. Ansor untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. 

b. Bahwa Pimpinan Anak Cabang Pemuda Ansor telah mengadakan Rapat Pleno 
tanggal 01 Desember 2017, yang membahas pelaksanaan program kerja 
Departemen Agama dan Ideologi. 

c. Bahwa Rapat Pleno yang dimaksud telah menghasilkan Susunan Pengurus 
Majelis Dzikir dan Sholawat" Rijalul Ansor " Pimpinan Anak Cabang Gerakan 
Pemuda Ansor Kecamatan Sepulu. 

d. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan 
Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor tentang Pengesahan 
Susunan Pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat" Rijalul Ansor". 


MEMPERHATIKAN : Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang 

Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sepulu 


MEMUTUSKAN 


MENETAPKAN : 

Pertama : Mengesahkan Susunan Pegurus Majelis Dzikir dan Sholawat" Rijalul Ansor" Pimpinan 
Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sepulu. 

Kedua : Memberi amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Pegurus 
Majelis Dzikir dan Sholawat " Rijalul Ansor " dalam rangka tercapainya kegiatan 
tersebut. 

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 
ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di : SEPULU 
Tanggal : 08 Januari 2018 


PIMPINAN ANAK CABANG 
GERAKAN PEMUDA ANSOR SEPULU 


Ketua 


Sekretaris 


ABDUL FATA, S.Pd.I 


MUHAMMAD SAFI I, S.Pd.I 











'PintfUKOK 

GERAKAN PEMUDA ANSOR 

Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan 

Secretariat: Dusun Marlabang Desa Tanagurah Barat Sepulu Bangkalan 

Telp. 087752558111 


Lampimn 


Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang 
Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sepulu 


No : 01/PAC/SK-01/1/2018 


SUSUNAN PENGURUS 

MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT " R1JALUL ANSOR " 
PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR 
KECAMATAN SEPULU 
Masa Khidmat 2018 - 2020 


Penanggungjawab 

: Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Kecamatan Sepulu 

Ketua 

: H. Nasuri 

Sekretaris 

: Muhassin 

Bendahara 

: H. Abd. Rohman 

Bidang Dakwah 

: Moh. Da'i 

Bidang Kajian Kitab kuning 

: Ust. Hussaen Nasir 

Anggota 

: 1. Misbahul Mubin 


2. Husnul Mubarok 


3. Semua Pengurus Ranting GP. Ansor se PAC Sepulu 








